GEBYAR RAMADHAN 2017 


Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA 


" Asah Prestasi dan Kualitas Diri di Bulan Nan Suci 


r/ 






Terselenggara oleh: 
LPP AIKA UHAMKA 


iv 



md ,1 

M 


y||r 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 

GEBYAR RAMADHAN 1438 H/2017 M. 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA 

“Asah Prestasi dan Kualitas diri di Bulan Nan Suci ” 

I. DASAR PEMIKIRAN 

Bulan suci Ramadhan adalah bulan penuh spirit, bulan kemenangan, bulan 
berjihad, bulan menuju ampunan, bulan meraih prestasi paling tinggi di hadapan 
Allah Swt yaitu prestasi taqwa. Sebagai bulan kemenangan, pada bulan Ramadhan 
umat Islam harus menang mengalahkan hawa nafsu kehewanan dan nafsu syetan. 
Sebagai bulan prestasi, maka umat Islam pada bulan ini harus lebih berkualitas 
dalam segi apapun terutama kebaikan dan ibadahnya. Hari ini harus lebih baik dari 
kemarin. Bulan Ramadhan adalah bulan syiar untuk dakwah Islamiyah. 

Salah satu kewajiban utama yang harus dilakukan umat Islam adalah amar 
makruf nahi munkar. Dalam Islam, kebaikan, kebenaran dan keselamatan tidak 
boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok. Semua itu harus 
disebarkan/didakwahkan kepada orang lain. Dalam definisi yang sederhana, 
dakwah adalah menyeru ke jalan Allah dengan menyebarkan atau mengajak pada 
kebaikan dan mencegah kemunkaran. 

Selanjutnya, pada praktiknya, dakwah tidak hanya melulu panggilan tugas 
yang dilaksanakan secara emosional, apalagi sentimentil. Kebenaran adalah satu 
hal, dan cara menyampaikan kebenaran adalah hal lain yang harus 
memperrhatikan berbagai hal terkait dengan efektifitas dan efisiensi penyampaian 
kebenaran tersebut. Dengan kata lain, kebenaran bisa diterima tidak benar jika 
disampaikan dengan cara yang salah. Allah SWT dalam al-Quran telah 
memberikan rambu-rambu dalam berdakwah dalam firman-Nya: “Serulah 
(manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan -Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. ”(QS. an-Nahl : 25). 

Ayat di atas menjelaskan tiga metode dakwah yaitu: metode hikmah, 
metode mauidzatul hasanah, dan metode mujadalah. Metode hikmah dan 
mau’idzatul hasanah adalah dakwah dengan cara-cara yang lembut dan 
menggembirakan pihak yang didakwahi ( mad’u ), sedangkan metode mujadalah 
adalah dakwah dengan perdebatan, perlawanan, dan hal lain yang bersifat 
konfrontatif. Namun demikian, dakwah konfrontatif pun, dalam ayat di atas 
ditegaskan, harus dengan cara-cara yang fair dan elegan ( billati hiya ahsan ). 


1 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 


Terkait dengan hal ini, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA akan menyelenggarakan Gebyar 
Ramadhan. Acara ini dimaksudkan sebagai media dakwah, terutama bagi sivitas 
akademika dan seluruh keluarga besar UHAMKA. 

II. NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Nama Kegiatan : GEBYAR RAMADHAN 2017M /1438 H 

Tema Kegiatan : Asah Prestasi dan Kualitas Diri di Bulan Nan Suci 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Menyambut hadirnya bulan Ramadan dengan semarak kebudayaan 

2. Menumbuhkan semangat beribadah dalam menyambut bulan suci 
Ramadhan 

3. Menjaring kader-kader ulama muda muslim 

IV. PENYELENGGARA KEGIATAN 

UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka) Bidang Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan 

V. PESERTA KEGIATAN 

1 . Dosen Uhamka 

2. Karyawan Uhamka 

3. Mahasiswa Uhamka 

4. Pelajar Tingkat SMA Sederajat Se-Jabodetabek 

5. Peserta bukanlah berasal dari: 

a. Panitia, Juri Kegiatan Gebyar Ramadhan UHAMKA 2017 

b. Pemenang juara pertama lomba Gebyar Ramadhan UHAMKA 1437 H atau 
2016 H. 


2 



[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 


KERANGKA ACUAN PELOMBAAN 


GEBYAR RAMADHAN 1438 H/2017 M. 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA 

‘ Asah Prestasi dan Kualitas diri di Bulan Nan Suci ” 


A. PENDAFTARAN 

Pendaftaran dimuali sejak tanggal 7 Mei 2017 hingga waktu technical meeting 
pada masing-masing lomba. Adapun tempat pendaftaran ada di Kantor LPP 
AIKA Kampus Limau dengan mengisi formulir pendaaftara atau konfirmasi ke 
no berikut: 

Ahmad Mubarok, M.Pd (085711595051) 

Dwi Setiowati (085781092192) 

Kodirin (085780342786) 

Melalui SMS atau WA dengan Format 

NAMAPESERTA_MAHASISWA/DOSEN/KARYAWAN/PELAJAR_JURUSA 
N/FAKULTAS/NAMASEKOLAH JENIS LOMBA_NOMOR HANDPHONE 
PESERTA 
Contoh 

Budi_Mahasiswa_TeknikMesin_Karya Ilmiah_021441 154012 

B. TECHNICAL MEETING 

Waktu technical meeting terbagi menjadi 2 yakni: 

1. Untuk Lomba Pra Ramadhan di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2017, maka 
technical meeting dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 di 
ruang sidang B Kampus Limau UHAMKA, jam 09.00 - 1 1.00 WIB. 

Adapun lomba yang dilakukan pra Ramadhan antara lain: 

i. Lomba Marawis, 

ii. Lomba Tari Saman, dan 

iii. Lomba Lagu Religi 

2. Untuk Lomba saat Ramadhan di hari rabu 31 Mei s. d 03 Juni 2017, maka 
technical meeting dilakukan pada hari selasa 30 Mei 2017 di ruang sidang 
B Kampus Limau UHAMKA, Jam 09.00 - 12.00 WIB. 

Adapun lomba yang akan dilakukan saat Ramadhan antara alain: 

i. Lomba Kaligrafi, 

ii. Lomba Hifzul Quran 

iii. Lomba Tilawatil Quran 

iv. Lomba Dai Muda 


3 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 


v. Lomba Karya Ilmiah 

vi. Lomba Dakwah Virtual “Short Movie” 

vii. Lomba Stand Up Comedy Ramadhan 

viii. Lomba Azan dan Iqamat 

C. PEMBUKAAN 

Pembukaan dilakukan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, pukul 08.30 di Aula AR 
Fahruddin FEB, UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta Timur. 

D. HADIAH 

Total Hadiah yang akan diperebutkan adalah Rp. 50.000.000,- ditambah Tropy 
dan sertifikat 

E. PEMBAGIAN HADIAH DAN PENUTUPAN 

Pembagian hadiah akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2018 
mulai pukul 13.00 s. d selesai. 


4 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 

F. LOMBA-LOMBA 

1. LOMBA MARAWIS 

♦t* Peserta 

'f Pelajar SMA Sederajat Se-Jabodetabek 
*t* Kriteria 
'f Vocal 

■ Kualitas Suara 

■ Penguasaan Syair 
'f Instrumen 

■ Harmony 

■ Kreatifitas Syair 
'f Performance 

■ Kostum 

■ Blocking 
*t* Teknik Pelaksanaan 

f 1 tim maksimal terdiri dari 12 orang 
'f Setiap tim membawakan 1 lagu religi 
•f Kostum bebas, sopan, dan rapi 
'f Peserta membawa perlengkapan marawis sendiri. 

'f Setiap penampilan tim diberikan durasi 5-7 menit/tim/lagu 
'f Tim yang melebihi waktu yang disediakan, akan ada waktu tambahan 5 
menit 

*X* Waktu Pelaksanaan 

'f Sabtu, 20 Mei 2017 Pukul: 09.00 - 17.00 Wib. 

*** Tempat 

'f Aula AR. Fahruddin Lt. 2 FEB, UHAMKA Ps. Rebo, Jakarta Timur 


*X* Hadiah Pemenang 

✓ 

Juara I 

: Rp. 2.000.000,- + Tropi + Sertifikat 

✓ 

Juara II 

: Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 

✓ 

Juara III 

: Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 


5 



[GEBYAR RAMADHAN U HAMKA 1438 H] 


LOMBA TARI SAMAN 

*X* Peserta 

•f Pelajar SMA Sederajat Se-Jabodetabek 
❖ Kriteria 
'f Vocal 

■ Kualitas Suara 

■ Penguasaan Syair 
'f Tarian 

■ Harmony 
•f Performance 

■ Kostum 

♦♦♦ Teknik Pelaksanaan 

'f Setiap sekolah hanya boleh mengirim satu tim tari saman ditandai 
dengan surat tugas/surat keterangan resmi dari sekolah 
'f Setiap peserta/tim diberi waktu maksimali 10 menit 
•f Peserta wajib menyediakan peralatan music sendiri dalam perlombaan 
*X* Waktu Pelaksanaan 

'f Sabtu, 20 Mei 2017 Pukul: 09.00 - 17.00 Wib. 

♦> Tempat 

■f Aula AR. Fahruddin Lt. 2 FEB, UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta Timur 
*** Hadiah Pemenang 


•f Juara I 
'f Juara II 
'f Juara III 


Rp. 2.000.000,- + Tropi + Sertifikat 
Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 
Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 


6 



[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 


LOMBA MENYANYI LAGU ISLAM 

*X* Peserta 

S Mahasiswa Dosen dan Karyawan UHAMKA 
❖ Kriteria 
S Suara 

S Penguasaan lagu 
•S Performance panggung 
♦v* Teknik Pelaksanaan 

•S Peserta bebas memilih jenis iringan music. 

S' Lagu Yang dinyanyikan 1 lagu wajib (Mars Muhammadiyah “Sang 
Surya”) dan 1 lagu pilihan 

■S Peserta memilih 1 lagu pilihan yang sudah ditentukan oleh panitia. 
S' Lagu Pilihan akan diberikan saat Technical Meeting 
♦> Waktu Pelaksanaan 

S Sabtu, 20 Mei 2017 Pukul: 09.00 - 17.00 Wib. 

♦♦♦ Tempat 

S Teater Mini Lt. 4 FEB, UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta Timur 
*X* Hadiah Pemenang 



Juara I 

:Rp. 


Juara II 

: R p- 


Juara III 

: R p- 


7 



[GEBYAR RAMADHAN U HAMKA 1438 H] 


LOMBA KALIGRAFI 

*X* Peserta 

f Mahasiswa UHAMKA 
❖ Kriteria 

■f Bentuk Khat (Tulisannya) 

•f Keindahan/ Kerapihan lukisan 
•f Keindahan/ Kerapihan tulisan 
•f Waktu pelaksanaannya maksimal 60 menit/ 1 jam 
♦v* Teknik Pelaksanaan 

•f Hasil lomba menjadi milik penyelenggara Gebyar Ramadan 
•f Alat tulis bawa sendiri, panitia menyediakan kanvas 
♦♦♦ Waktu Pelaksanaan 

'f Kamis - Jumat, 1 - 2 Juni 2017 Pukul. 08.00 - 17.00 Wib. 

*** Tempat 

f Ruang Seni Budaya Lt. 1 Gd. C FKIP, UHAMKA, Ps. Rebo. Jakarta 
Timur 

♦v* Hadiah Pemenang 


•f Juara I 
•f Juara II 
'f Juara III 


Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 
Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 
Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


8 



[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 


5. MUSABAQAH HIFZIL QURAN 

*X* Peserta 

f Kategori Juz Amma untuk Dosen dan Karyawan 
f Kategori Juz 28-30 dan 1-5 untuk Mahasiswa UHAMKA 
Kriteria 
f Hafalan 
f Fashohah 
f Tajwid 

♦v* Teknik Pelaksanaan 

f Waktu penampilan berdurasi 5-6 menit 
f Jeda menjawab soal maksimal 10 detik 
f Penentuan paket soal pada saat naik mimbar 
♦♦♦ Waktu Pelaksanaan 

f Kamis, 01 Juni 2017, Pukul. 08.00 - 17.00 wib. 

*** Tempat 

f Ruang Rapat Lt. 4, FEB, UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta Timur. 
♦J* Hadiah Pemenang 


f Juara I 
f Juara II 
f Juara III 


Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 
Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 
Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


9 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN U HAMKA 1438 H] 

6. MUSABAQAH TILAWAH AL-QURAN 

*X* Peserta 

'S Mahasiswa UHAMKA 
❖ Kriteria 
'S Lagu 
'S Fashohah 
'S Tajwid 

*X* Teknik Pelaksanaan 

'S Soal diberikan pada saat technical meeting 
*X* Waktu Pelaksanaan 

'S Kamis, 1 Juni 2017 Pukul. 08.00 - 17.00 Wib. 

♦♦♦ Tempat 

■S Aula AR Fahruddin, Lt. 2 FEB UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta Timur. 


♦♦♦ Hadiah Pemenang 

✓ 

Juara I 

: Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 

✓ 

Juara II 

: Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 

✓ 

Juara III 

: Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


10 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 

7. LOMBA DAI/MUBALLIGH MUDA 

*X* Peserta 

■S Mahasiswa UHAMKA 
♦♦♦ Kriteria 

K Kesesuaian tema, judul dan isi pidato 
K Sistematika pembawaan ( pembuka, isi, penutup) 

K Akhlak Berbicara 
K Vokal/ Artikulasi/ Intonasi 
K Gaya/ Mimik dan Improvisasi 
K Ketepatan waktu 

V Akhlak Berbusana 
♦v* Teknik Pelaksanaan 

V Masing-masing peserta diberi waktu maksimal 5-10 menit untuk 
menyampaikan pidato nya, Jika lebih dari 10 menit akan diberhentikan 
dan mengurangi penilaian dari dewan juri. 

V Peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali ketika akan tampil. Apabila 
peserta masih belum hadir di tempat lomba, maka peserta tersebut akan 
tampil pada urutan terakhir. 

V Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan dalam bentuk apapun 
saat menyampaikan ceramah. Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat 
berimprovisasi. 

V Dewan juri akan memberikan pertanyaan kepada peserta yang telah 
tampil sebagai uji pendalaman materi. 

K Keputusan dari dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

♦v* Waktu Pelaksanaan 

K Sabtu, 03 Juni 2017 Pukul. 08.00 - 17.00 Wib. 

♦♦♦ Tempat 

V Masjid Darul Ulum Lt. 1. FKIP UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta Timur. 

♦♦♦ Hadiah Pemenang 

K Juara I : Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 

K Juara II : Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 

K Juara III : Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


11 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN U HAMKA 1438 H] 

8. LOMBA STAND UP COMEDY RAMADHAN 

*i* Peserta 

Y Mahasiswa, Dosen dan Karyawan UHAMKA 
❖ Kriteria 

a. Teknik 

■ Laugh Per Minute (LPM) 

■ Penguasaan panggung dan audience 

■ Penggunaan teknik standup comedy 

b. Public speaking 

■ Kelancaran bicara 

■ Penggunaan kata yang tidak perlu 

c. Penampilan 

■ Pakaian sopan dan rapi 

■ Memakai pakaian yang layak tampil 

d. Materi 

■ Originabtas 

■ Tidak diperbolehkan memakai kodian, plesetan dan singkatan 

■ Dilarang menggunakan kata-kata jorok dan mengandung unsur 
porno 

■ Dilarang mengandung unsur politik (kampanye hitam) 

♦♦♦ Teknik Pelaksanaan 

Y Peserta harus hadir 5 menit sebelum acara dimulai 

Y Undian dilakukan langsung di tempat pada saat acara berlangsung 

Y Bagi peserta yang nomor undiannya dipanggil 3 kali berturut-turut 
namun tidak juga tampil, dinyatakan gugur atau mengundurkan diri 
dan dikenai sanksi sesuai keputusan pada saat TM 

Y Waktu penampilan minimal 3 menit, maksimal 5 menit 

Y Peserta yang tampil melebihi waktu yang telah ditentukan dihentikan 
saat itu juga 

Y Peserta tidak boleh menggunakan alat bantu (media) kecuali pengeras 
suara yang disediakan oleh panitia 

Y Berpakaian bebas asalkan sopan, dan menggunakan sepatu 

Y Peserta ber standup comedy menampilan komedinya berdasarkan tema 
“DAKWAH” 

Y Isi tidak mengandung unsur SARA 

Y Tidak menggunakan kata-kata kasar/jorok 

Y Tidak menghina individu atau golongan, namun boleh menyindir 

Y Keputusan dewan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat 

Y Kriteria Penjurian (Poin Penilaian 10 - 100) 

'i* Waktu Pelaksanaan 

Y Sabtu, 03 Juni 2017 Pukul: 08.00 - 17.00 Wib. 

*** Tempat 


12 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 


✓ Aula Ahmad Dahlan Lt. 6. Gd. A FKIP UHAMKA, Ps. Rebo, Jakarta 



Timur 


♦♦♦ Hadiah Pemenang 


Juara I 

: Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 


Juara II 

: Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 


Juara III 

: Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


13 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN U HAMKA 1438 H] 

9. LOMBA KARYA TULIS ILMIAH 

*X* Peserta 

S Mahasiswa UHAMKA 

♦♦♦ Kriteria 

S Originalitas 

S Gaya Bahasa 

S Pesan 

*X* Teknik Pelaksanaan 

S Tema tulisan: Teologi al-Ma'un/Fikih al-Ma'un/Tafsir al-Ma'un/Inspirasi 
al-Ma'un bagi Gerakan Muhammadiyah 

S Panjang tulisan: 8.000-10.000 karakter. 

S Tulisan dikirimkan lewat email ke lpp.aika@gmail.com selambatnya 29 
mei 2017 pukul 09:00 

S Peserta yang lolos seleksi awal, akan mendapat pemberitahuan via email 
pada 30 mei untuk mempresentasikan tulisannya pada 31 mei di Kampus 
FFS. 

*X* Waktu Pelaksanaan 

S Rabu, 31 Mei 2017 Pukul. 08.00 - 17.00 wib. 


♦♦♦ Tempat 

S Aula FFS UHAMKA, Klender. Jakarta Timur. 


♦♦♦ Hadiah Pemenang 


Juara I 

: Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 


Juara II 

: Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 


Juara III 

: Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


14 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 

10. LOMBA AZAN DAN IQAMAH 

*X* Peserta 

S Mahasiswa UHAMKA 
♦♦♦ Kriteria 

S Kualitas Suara 
S Harmoni nada 
S Keseuaian huruf 
S Inprofisasi Suara 
♦♦♦ Teknik Pelaksanaan 

S Peserta mengumandangkan azan dan iqamat tanpa pengeras suara 
♦♦♦ Waktu Pelaksanaan 

S Rabu, 31 Mei 2017 Pukul. 08.00 - 17.00 wib. 


♦> Tempat 

S Aula FFS UHAMKA, Klender, Jakarta Timur. 


*X* Hadiah Pemenang 

v' 

Juara I 

: Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 

v' 

Juara II 

: Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 

v' 

Juara III 

: Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


15 



2017 


[GEBYAR RAMADHAN UHAMKA 1438 H] 

11. LOMBA DAKWAH VIRTUAL 

♦♦♦ Peserta 

V Mahasiswa UHAMKA 
♦♦♦ Kriteria 

V Originalitas 

V Kreatifitas 

V Pesan Dakwah 

V Jumlah viewer dan like yang tinggi 
♦♦♦ Teknik Pelaksanaan 

V Peserta membuat video dengan durasi min. 3-7 menit. 

V Video dikirim ke lpp.aika@gmail.com 

V Batas terakhir pengiriman tanggal 31 Mei 2017 

V Video akan diapload dipilih 10 terbaik dan akan diapload ke web 
uhamka dan youtube,com 

♦♦♦ Waktu Pelaksanaan 

V Sejak mulai pendaftaran s. d tgl 03 Juni 2017 
♦> Tempat 


♦♦♦ Hadiah Pemenang 

✓ 

Juara I 

: Rp. 1.500.000,- + Tropi + Sertifikat 

V 

Juara II 

: Rp. 1.000.000,- + Tropi + Sertifikat 

V 

Juara III 

: Rp. 750.000,- + Tropi + Sertifikat 


16 



